Nama-nama Islami - Anak Perempuan - A Nama-nama Untuk Perempuan
            Huruf A
                  No.NamaArtinya
                  01. Asma Putri Abubakar Assidiq Ra
                  02. Amani Cita-cita, Keinginan
                  03. Amjad Mulia
                  04. Asmahan Nama Tokoh Wanita
                  05. Ahlam Impian
                  06. Adibah Beradab
                  07. Aminah Dapat dipercaya
                  08. Aaminah Dapat dipercaya - Aman 
                  09. Amirah Ratu 
                  10. Asiah (1). Istri Firaun (2) Obat
                  11. Asiilah Lemas dan Halus
                  12. Arwa Memberi Minum sampai puas
                  13. Anisah Teman Penghibur
                  14. Afnan Pepohonan Yang berbuah
                  15. Azhaar Bunga-bunga
                  16. Afrah Hiburan-Kesenangan
                  17. Alifah Ramah tamah dalam bersahabat
                  18. Asirah Tawanan Perang
                  19. Aamal Harapan-harapan
                  20. Arikah Pelaminan
                  21. Arafah Padang 'Arafat
                  22. Aliyah Tinggi
                  23. 'Aidah Kembali berhari raya
                  24. 'Adawiyah Seorang wanita Sufi
                  25. 'Afifah Punya harga diri
                  26. 'Alilah Yang memakai wewangian
                  27. 'Aisyah Istri Rasulullah saw
                  28. 'Azizah Perkasa - Mulia
                  29. 'Afaf Punya Harga diri
                  30. 'Atikah (1) Pemurah (2) Yang murni
                  31. 'Afra' Malam 13 Purnama
                  32. 'Amimah Tubuh lenjang
                  33. 'Adilah Adil, Yang sebaya
                  34. 'Anan Awan - Cakrawala
                  35. 'Aathifah (1) Belas Kasih (2) Perasaan
                  36. 'Athiyyah Pemberian
                  37. 'Ainiyah Pohon rimbun yang bersemi
                  38. 'Aabidah Tekun beribadah
                  39. 'Aathirah Harum
                  40. 'Aafiyah Sehat - Selamat
                  41. 'Asla' Bergerak lunak
                  44. 'Asilah Penyapu minyak wangi
                  45. 'Ariqoh (1) Baik budi, (2) Mulia asalnya
                  46. 'Anbar Wangi-wangian
                  47. 'Akifah Wanita yang beri'tikaf dimasjid

            Huruf B
                  No.NamaArtinya
                  01. Badriyah  Bulan Purnama
                  02. Badilah Pengganti
                  03. Bahirah Elok - Indah
                  04. Basimah Selalu senyum
                  05. Basmah Seyuman
                  06. Bahjah (1) Kesenangan (2) Keindahan
                  07. Bahiyah Cemerlang - Indah
                  08. Basyirah Pemberi Kabar gembira
                  09. Barokah Berkah
                  10. Bustan Taman - Kebun
                  11. Bahijah (1) Kesenangan (2) Keindahan
                  12. Balqis Ratu Istri Nabi Sulaiman As
                  13. Badi'ah Indah
                  14. Bashirah Bijaksana - Berakal
                  15. Bayyinah Bukti - Dalil
                  16. Bakhitah Orang yang beruntung
                  17. Busyra Kabar gembira
                  18. Burairah Berbakti - berbuat baik
                  19. Buraidah Dingin
                  20. Burdah Mantel
                  21. Bassamah Selalu Senyum
                  22. Bari'ah Mahir - Cantik
                  23. Bananah Ujung jari jemari
                  24. Bahirah Elok
                  25. Barizah Menonjol

             
                  ABDFGHIJKLMNQRSTUWYZ

                  [Home] [Nama dengan Asmaulhusna] [Nama Para Nabi dan Rasul] 
                  [Nama  Laki-laki dan Perempuan]

              

       
